Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB) 

Sustainable Development Goals (SDGs) 


TPB merupakan kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Millennium 
(Millenium Development Goals - MDGs) yang diterapkan sejak 1 


Target yang belum tercapai 
dalam pelaksanaan MDGs: 



'fe 'ItS) 'fe 'fe> 'ils 


'fe ifei 


Penurunan angka 
kematian ibu (AKI) 


22 bayi meninggal per 


42 ibu meninggal/hari 1000 kelahiran hidup 


Sumber: SUPAS 2015 


Sumber: SUPAS 2015 



1 dari 250 orang 
terinfeksi HIV/AIDS 


Sumber: Estimasi dan Poyeksi HIV/AIDS 
di Indonesia tahun 2011-2016 


Januari 2016 sampai dengan tahun 2030. Ada 17 tujuan, 169 


target, dan 230 indikator yang mencakup berbagai bidang. 



V* W f ? 



IH BERKURANGNYA 
IU KESENJANGAN 


i KOTA DAN 
PEMUKIMAN YANG 


Mm GO 




Rendahnya pengetahuan 
komprehensif tentang HIV 
dan AIDS pada penduduk 
berusia 15-24 tahun 

Sumber: Estimasi dan Poyeksi HIV/AIDS 
di Indonesia tahun 2011-2016 


■O-O-O-O-O-O-O-OOO 

■ 0 ’ 0 " 0 " 0 , 0 " 0"0000 
O-O-OOC}'0-0000 
O'OOOO %%%‘% 

5 dari 100 balita 
mengalami gizi buruk 



11 dari 100 WUS 
tidak terpenuhi 
kebutuhan ber-KB-nya 


Sumber: SDK! 2012 


Untuk tujuan yang berkaitan langsung 
dengan bidang kesehatan adalah: 






Tujuan 1 

Mengakhiri segala bentuk kemiskinan 
di mana pun. 

Tujuan 2 

Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan 
pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan 
pertanian berkelanjutan. 


Tujuan 3 

Menjamin kehidupan yang sehat dan 
meningkatkan kesejahteraan seluruh 
penduduk semua usia. 


Tujuan 5 

Mencapai kesetaraan gender dan 
memberdayakan kaum perempuan. 



Tujuan 6 

Menjamin ketersediaan serta pengelolaan 
air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan 
untuk semua. 


Tantangan dalam Pelaksanaan TPB 



Prinsip Pelaksanaan TPB 



O 

Universality (menyeluruh): 

TPB dilaksanakan oleh negara maju 
maupun negara berkembang 



e 

Integration (integrasi): 

TPB dilaksanakan secara 
terintegrasi dan saling terkait pada 
semua dimensi sosial, ekonomi 
dan lingkungan. 



No One Left Behind (memastikan 
tidak ada yang tertinggal): Harus 
memberi manfaat bagi semua 
terutama kelompok yang rentan 
dan pelaksanaan melibatkan 
semua pemangku kepentingan. 


Kemitraan dalam TPB 



Pemerintah Filantropis Kalangan ahli 

dan parlemen dan bisnis dan akademisi 



Organisasi masyarakat sipil Masyarakat umum 

dan mitra pembangunan dan media 



rmtni mmm mkmimm 

DEM TERWUJUDNYA INDONESIA SEHAT DAN SEJAHTERA. 



KEMENTERIAN 

KESEHATAN 

REPUBLIK 

INDONESIA 


# • • 
• 


• « • 



United Nations Population Fund 


± 























































